Chafid Fandeli 


BISNIS KONSERVASI, 
PENDEKATAN BARU 


dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup 


(ten) Gadjah Mada University Press 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Bisnis Konservasi, Pendekatan Baru 
dalam Pengelolaan Sumberdaya 
Alam dan Lingkungan Hidup 


Chafid Fandeli 


GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Hak Penerbitan O 2012 GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS 
P.O. Box 14, Bulaksumur, Yogyakarta 55281 
E-mail 1 gmupress@ugm.ac.id 
Homepage :  http://www.gmup.ugm.ac.id 


Cetakan pertama Desember 2012 


Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari 


penerbit, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa pun, baik 
cetak, photoprint, microfilm dan sebagainya. 


1720.23.12.12 


Diterbitkan dan dicetak oleh: 

GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS 
Anggota IKAPI 

1301007-B5E 


ISBN 979-420-816-7 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


KATA PENGANTAR 


Buku ini berisi upaya pengembangan pemikiran tentang per- 
soalan konservasi. Hingga saat ini, masih banyak orang berpendapat 
yang mempertentangkan antara konservasi sumberdaya alam dan ling- 
kungan dengan ekonomi. Seolah-olah kalau ingin mempertahankan 
kualitas lingkungan harus disediakan dana untuk melestarikannya. Hal 
ini merupakan paradigma yang salah. Yang ada adalah justru dengan 
mengkonservasi (memanfaatkan tetapi harus juga melestarikan) nilai 
lingkungan tersebut semakin tinggi. 

Pertanyaan yang timbul adalah apakah mungkin upaya peman- 
faatan lingkungan, sekaligus juga dapat melestarikannya. Selama ini 
yang terjadi adalah bahwa memang suatu sumberdaya alam dan ling- 
kungan untuk melestarikannya dilakukan dengan tidak memanfaat- 
kannya. Tetapi banyak bukti yang lain, suatu lingkungan atau sumber- 
daya alam yang tetap lestari walau dimanfaatkan. Mengapa yang 
terakhir ini bisa terjadi? 

Jawaban dari pertanyaan inilah, isi dari buku ini. Dalam buku 
ini banyak diberikan pemahaman tentang komponen lingkungan yang 
terdiri antara lain sumberdaya alam, ekosistem dan lingkungan yang 
semakin tinggi nilainya karena dimanfaatkan. Dari pengertian kalimat 
di atas, menambah keyakinan perlu mengembangkan konsep konser- 
vasi baru (konservasi yang inovatif, kreatif dan selektif) yang sangat 
baik dalam reposisi ilmu, dan teknologi konservasi yang dapat diper- 
gunakan untuk mengembangkan bisnis yang prospektif. 

Bisnis konservasi ini dapat mensinergikan antara kepentingan 
ekologi, ekonomi dan sosial budaya. Dengan adanya bisnis yang 
tercipta, maka akan didapat dana untuk merehabilitasi dan mengen- 
dalikan serta menangani kerusakan lingkungan agar tidak terjadi 
semakin parah. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Berbagai teori baru atau pengembangan teori yang telah ada, 
dicoba untuk dipergunakan dalam membuktikan adanya peningkatan 
yang semakin tinggi dari nilai lingkungan. Dengan demikian upaya 
mengkonservasi lingkungan akan dapat menarik masyarakat yang 
lebih luas, sehingga tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan 
dilaksanakan oleh para pihak yang lebih luas dan lebih banyak. 

Oleh karena banyak teori atau konsep baru yang diuraikan 
dengan berbagai contoh yang mudah dan aplikatif, maka buku ini 
dapat dipergunakan sebagai acuan mahasiswa. Demikian pula para 
praktisi akan dapat dengan mudah untuk memahami peluang-peluang 
bisnis baru yang menjanjikan. 

Pada kesempatan ini, diucapkan banyak terima kasih kepada 
Sdr. Fernando Marpaung, S.T, M.Sc., Sdri. Winda Herty Kurniasari, 
A.Md., Dr. Satyawan Pudjatmoko yang telah merevisi dan Sdri. Ning 
yang telah membantu editing buku ini. Demikian pula kepada yang 
telah membantu dalam setting dan memformat dan semua pihak yang 
telah membantu dalam penyempurnaan buku ini. Semoga buku ini 
bermanfaat bagi mahasiswa, calon usahawan dan para peneliti serta 
semua pihak yang membutuhkan buku ini. Amien. 


Yogyakarta, 29 Desember 2012 
Penulis, 


Chafid Fandeli 


vi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


PERSEMBAHAN 


Buku ini dipersembahkan kepada, Sri Purwanti almarhumah 
(istri), dan Mama Liza Narissanti (istri) serta anak-anak: Yusuf, 
Shinta, Iwan, Reza dan Reno yang dapat menciptakan suasana sejuk 
dalam keluarga. Semoga Allah SWT selalu memberikan kepada 
keluarga, menjadi keluarga sakinah mawaddah warohmah, keluarga 
yang gurrata a'yun wajalna lilmuttagiena imama. 

Semoga Allah SWT meridhoi buku ini menjadi sarana dan 
dijadikan sebagai amal jariyah bagi seluruh istri-istri dan anak-anak 
penulis serta seluruh keluarga. 


Yogyakarta, 29 Desember 2012 
Penulis, 


Chafid Fandeli 


vii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kata-Kata Mutiara Para Bijak/Motto 


Orang pintar berseru tanamlah padi, sementara, 
Orang bijak berseru tanamlah pohon. 


Motto Penulis, 
(D) Tidak ada kata terlambat untuk belajar, 
(2) Sebaik-baik perbuatan adalah Ibadah kepada Allah SWT. 


viii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DAFTAR ISI 


KATA PENGANTAR sasa ons mt setan metan bandana sana nana Haa v 
PERSEMBAHAN eeocoowownnnenasan ganas Kanaan VI 
KATA-KATA MUTIARA “rennennnnnnennnlnnn naa VII 


DAFTAR ISI 4 250110s cenunenenanttatuan kadas memantau ix 
DAFTAR SKEMA. sengesensnhiene esensi sen emas xvii 
DAFTAR GAMBAR. @teisin times sean asean xvili 
DAFTAR: TABEL sore 11 001n0stenanynammununsetaesakn nan xix 
BAB 1 KONSEP DASAR BISNIS KONSERVASI ................ 1 
1.1. Dasar-Dasar Landasan Konseptual .................. 1 
1.2. Perkembangan Paradigma Konservasi ............. 6 

1.3. Peluang Bisnis dari Berbagai Level Organisasi 
Ekologi ........on 7 

1.4. Bisnis Konservasi Pemanfaatan Konsep Green 
Economy na 8 
1.5. Taktik Bersaing dalam Bisnis ..................... 9 
1.6. Prospek Bisnis Masa Mendatang ................... 13 

BAB 2 BISNIS KONSERVASI DALAM PENGELOLAAN 
LINGKUNGAN HIDUP “oo. con naek 20 
2.1. Pengantar .............oa 20 
2.2. Permasalahan Lingkungan ...........J....oo.. 22 

2.3. Review Terhadap Kebijakan Pengelolaan Ling- 
kungan Hidup ...... ooh 23 

2.4. Upaya Peningkatan Pengarusutamaan dalam 
Pembangunan Nasional ...........Jo. 25 
ix 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BAB 4 


2.5. Pelaksanaan Kebijakan dalam Pembangunan ..... 
2.6. Pengertian dan Perkembangan Bisnis ............. 


2.6.1. Pengertian Bisnis ........... JJ... 
2.6.2. Bisnis dalam Prespektif Ekonomi ........... 
2.6.3. Penetapan Harga dalam Bisnis ............... 


2.6.3.1. Pendahuluan ...........o.. 


MATIA: 22 banten ane ahad unanan Nana sana 
2.6.3.3. Keunggulan dari diferensiasi harga 
2.6.3.4. Membuat produk menjadi berharga 
2.6.3.5. Perang harga dan antisipasinya ..... 
2.6.3.6. Strategi penetapan harga yang 

Wajar enam en enanamen an anak 


. Membangun Usaha Berkelas ......................... 
. Membuat dan Memulai Bisnis Baru ................ 
3.3.1. Gaya Kepemimpinan .........Jo.. 
3.3.2. Orientasi Para Wirausahawan ................ 
3.3.3. Wirausahawan yang Unggul ................. 
3.3.4. Kepemimpinan dalam Suatu Perusahaan ... 
3.3.5. Pengambilan Risiko .............o. 
3.3.6. Pengambilan Keputusan ...................... 
3.3.7. Perencanaan Bisnis .............o. 
3.3.8. Penggunaan Waktu secara Efektif ........... 


3.4. Bidang Usaha Bisnis Konservasi di Indonesia .... 


PROSPEK BISNIS KONSERVASI BIDANG LING- 


4.1. Hakikat Kegiatan Bisnis ............... JJ... 
4.2. Pengembangan Bisnis Berbasis Potensi Keaneka- 


ragaman Hayati ........... Joo. 
ADA PENgANtAT 0. ion ienn menanam enam 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


21 
29 
29 
31 
34 
34 


35 
36 
37 
38 


39 


40 
40 
40 
45 
45 
46 
47 
48 
49 
49 
50 
51 
53 


67 
67 


69 
69 


4.3. 


44. 


4.5. 


4.6. 


4.T. 
4.8. 


4.2.2. Bisnis Berlandaskan Kebijakan Kelestarian 


Keanekaragaman Hayati .................... 70 
4221. Manfaat Keanekaragaman Hayati 
sebagai Sumber Pangan ........... 70 
42.22. Manfaat sebagai Bahan Baku 
Obat sisins nn0sa here amen tahanan 70 
4.2.2.3. Manfaat untuk Kayu ............... 71 
4224. Bisnis Tanaman Herbmedicine ... 72 
422.5. Bisnis Stock Carbon pada 
Padang Lamun ................ 71 
42.26. Bisnis Tanaman Pertanian ........ 78 
Bisnis Konservasi Jenis Komoditas Bernilai 
Ekonomi Tinggi ........Jon 82 
4.3.1. Komoditas Rotan dalam Kawasan Hutan .. ' 82 
4.3.2. Bisnis Konservasi Jenis Udang dari Per- 
AITAN Wee aan Minas Sense tea Sain Sha ba 83 
4.3.3. Bisnis Budidaya dan Perdagangan Bawang 
Mera 20. n0ghsn nan gnaam naas 86 
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro 
Hidro (PLTMH) non. 87 
44.1. Pemberdayaan Masyarakat .................. 87 
44.2. Bisnis Pembangkit Listrik Tenaga Mikro 
Hidro (PLTMH) nc. 88 
Bisnis Pemanfaatan Peluang Pemasaran Karbon 
dalam Pengelolaan Hutan .......... JJ... 88 
451. Pendahuluan .............o 88 
4.5.2. Bisnis Pemasaran Karbon .................... 90 
Bisnis Konservasi Kepariwisataan Alam .......... 93 
4.6.1. Pengantar ...............oa 93 
4.6.2. Lanskap Mikro Untuk Pariwisata Alam ... ' 94 
4.6.3. Partnership dalam Pelaksanaan Bisnis ...... 97 
Bioteknologi .............n 99 
Peluang Pengelolaan Kehutanan Lanskap untuk 
BISNIS esa nana nenba mas tua Kahan On sanak DA RN 100 
A81. “TIpebutah «ebeg 100 
xi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


xii 


4.9. 


4.10. 


411. 


4.12. 


4.8.2. Pembukaan Tajuk ..........J... 101 


4.8:3. Habitat sneorewe wan dns aamasanan 102 
4.8.4. Hutan dan Daerah Jelajah Hewan ............ 103 
4.8.5. Agihan Ruang dan Waktu ..................... 103 
4.8.6. BKOSISTEM “oom 103 
481. Region... 104 
4.8.8. LanSkap ............onaan 105 
4.8.9. Lanskap Kehutanan ..........J........ 106 
4.810. Penelitian dalam Kehutanan Lanskap ..... 107 
4.811. Keanekaan Fungsi Hutan dalam Kehu- 

tanan Lanskap ............o 110 
4.812. Model Simulasi dalam Pengelolaan Hu- 

tan LanSkap ............ooan 110 
Hutan dan Penyerapan Karbon ............. 112 
491. Pengamatan Cadangan Karbon di Hutan 

dengan Menebang Pohon .................. 114 
492. Pengamatan Penyerapan Karbon Metode 

tanpa Menebang Pohon ..........J...... 120 
Restorasi Hutan Pendekatan Lanskap .............. 121 
410.1. Posisi Ilmu Ekologi Lanskap .............. 122 
410.2. Pemapanan Ilmu Kehutanan Lanskap .... 124 
410.3. Perkembangan Keilmuan Kehutanan 

LanSkap ........ on 126 
410.4. Lanskap Makro, Studi Kasus Kawasan 

Kaliurang KM 15-23 oo. 131 
Bisnis Bidang Kehutanan ..................oo. 135 
411.1. Posisi Kehutanan sebagai Core Bisnis 

KONSETVASI eni en ennatn sense asean 135 
411.2. Pendekatan Keilmuan ..........JJ........ 136 
411.3. Perkembangan Pengelolaan Hutan dan 

Ilmu Kehutanan ..... Jo. 137 
Bisnis Kebun Raya (Botanical Garden) ............ 140 
412.1. Pendahuluan ........J.o 140 
412.2. Landasan Peraturan Perundangan ........ 141 
412.3. Dasar-dasar Pemikiran .................... 142 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


4.13. 


414. 


4.15. 


412.4. Maksud, Tujuan dan Kegunaan Pem- 


bangunan Kebun Raya ...........J....... 146 
412.5. Rencana Pelaksanaan Kegiatan ........... 146 
412.6. Pelaksanaan Operasional ................... 147 
Bisnis Bioethanol ............oaa. 147 
413.1. Proses Produksi Bioethanol ................ 148 
413.2. Proses Gelatinasi ............JJ...o. 150 
413.3. FermentaSi ..........ooan 151 
A.13A, DESEIASI sedia en mengena 152 
Bisnis Limbah ...... Jo. 155 
414.1. Pemanfaatan Sumberdaya Alam yang 
BENSIEM  ensaa anna atan una 155 
1. Ecoefficiency dalam pemanfaatan 
sumberdaya alaM ........JJ. 155 
2. Ecoeffectiveness dalam proses industri 
SEN aan an an Ben en anakan 158 
3. Pendekatan Cradle to Cradle dalam 
Pengelolaan Sumberdaya Alam ....... 159 
414.2. Peluang Bisnis Konservasi karena Ber- 
kembangnya Ekonomi Hijau ............... 160 
1. Ekonomi dan Lingkungan .............. 160 
Pengembangan Bisnis di Kawasan Konservasi ... 166 
415.1. Pembangunan Hutan Berkelanjutan 
Cagar Alam Cyclop Provinsi Papua 
Sebagai Contoh ..........Joak 166 
415.2. Kondisi Kawasan Cagar Alam ............ 168 
415.3. Konsep Baru Dalam Pengelolaan Ka- 
wasan Pelestarian .............J...oo. 170 
4.15.4. Pembangunan Persemaian Modern Seba- 
gai Starting Point Pembangunan .......... 172 
415.5. Rencana Pengelolaan Taman Wisata 
Alam Pengilon Sebagai Contoh ........... 173 
1. Analisis dan Proyeksi Pengembangan 173 
2. Proyeksi Pengembangan ................ 179 
xii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BAB 5 


BAB 6 


xiv 


3. Pemanfaatan SDA dan Pengelolaan 

Lingkungan ........J 

4. Peningkatan Koordinasi dan Integrasi 

5. Pengembangan Investasi dan Pen- 

dANAAN "26 te meb ama Ngandkaan 

4.16. Bisnis Pengadaan Bibit Tanaman ................... 
416.1. Persemaian ...... Ja. 

4.17. Bisnis Pendidikan untuk Konservasi ............... 
417.1. Deskripsi Singkat .......... JJ... 
417.2. Tujuan Pembelajaran ..........J........ 
417.3. Materi Pembelajaran ............. JJ... 
417.4. Kajian Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan ..... oa. 


KONSEP VALUASI LINGKUNGAN oo. 
S.T PEN SETAN Lana hhe ten bntean Banua ag aakaaban 
5.2. Profil Hutan Indonesia ...............o.ccc 


5.4. Pajak Lingkungan ............ 
5.5. Nilai Ekosistem Hutan ...........ooooooo 


NILAI MANFAAT DARI KEANEKARAGAMAN 
HAYATI Leeteuk esa 
6.1. Keanekaragaman Hayati Indonesia ............... 
6.2. Kondisi Ekosistem Hutan Indonesia ................ 
6.2.1. Berbagai Permasalahan .................... 
6.2.2. Kebijakan Pemanfaatan Sumberdaya 
Alam Hutan ...... 

6.2.3. Masa Depan Pemanfaatan Sumberdaya 
ATA senter setu oom awan asn 

6.3. Pendekatan Baru dalam Pemanfaatan Sumber- 
daya Alam untuk Industri Kreatif .................. 
6.3.1. Pendekatan Ecoefficiency dan Ecoeffec- 
NIVENESS eni ine ena ua nana 

6.3.2. Pendekatan Cradle To Cradle dalam Pe- 
ngelolaan Sumberdaya Alam .............. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


179 
180 


181 
182 
182 
188 
188 
188 
189 


191 


196 
196 
198 
207 
210 
212 


215 
215 
218 
218 
222 
224 
224 


224 


BAB 7 KEBIJAKAN PENGUSAHAAN KAWASAN KON- 
SERVASI s2 sangan von seeng ea mah amakunsan 


71. 


1:2: 


1-3. 


1.4. 
15. 
7.6. 
IT. 


7.8. 


Privatisasi Pengelolaan Kawasan Konservasi ..... 
TA. Latar Belakang ..............JJ......oo. 
71.2. Peran Kawasan Konservasi Taman Na- 

SLONAL “40353 dantan adaben aaan 


OMA) es ae ene Ketan ee nana sunan Hah aa aman ob ehan Ban Wa mesen 
7.21. Pembentukan Unit Pengelolaan Kawasan 
1.2.2. Bisnis dalam Mengelola Kawasan Kon- 

SETVASI adek aan SEN ARAB NN NA 


DA ende nenen sean gas aa sasa Bahan aa Aam an 
Opsi Privatisasi Pengelolaan Taman Nasional .... 
Pemilihan Pola Partnership ......... oo 
REkOMENGASI. see axane1ta nenen naas 
Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah Berba- 
SIS KONSETVASI Wi sasva seba Muna maen 
Pemanfaatan Lanskap dalam Bisnis Konservasi .. 
7.81. Hutan Sebagai Kawasan Konservasi ...... 
7.81.1 Pembukaan Tajuk Hutan dan 
Perspektif Ekonomi ................ 

7.8.1.2 Habitat dan Nilai Ekologi ......... 

7.8.1.3 Hutan dan Daerah Jelajah Hewan 

7.8.1.4 Agihan Ruang dan Waktu ......... 

1.8.2. Hutan Sebagai Suatu Ekosistem ......... 
TiO1o REBION, Lane matan ama 
7.8.4. Lanskap dalam Pengelolaan Hutan ........ 
7.8.5. Lanskap Kehutanan ...........JJ....i.. 
1.8.6. Penelitian dalam Kehutanan Lanskap ..... 
1.8.7. Relationship Antara Komponen ........... 
7.8.8. Keanekaan Fungsi Hutan dalam Kehu- 
tanan Lanskap ..........J 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


XV 


BAB 8 ANALISIS KELAYAKAN MEMBUKA PELUANG 


BISNIS BARU se iyonsetntemenaannngomnganbp tebakan 258 
8.1. Analisis Kelayakan Teknis ........J.oo. 258 
8.2. Analisis Kelayakan Ekonomi/Finansial ............ 259 
8.3. Analisis Kelayakan Lingkungan .................... 212 
DAFTAR PUSTAKA some emil wonona und nanner 219 


xvi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Skema 1.1 
Skema 1.2 


Skema 1.3 


Skema 1.4. 
Skema 1.5 


Skema 1.6. 


Skema 4.1. 
Skema 4.2. 


Skema 4.3. 
Skema 4.4. 
Skema 4.5. 


Skema 7.1. 


DAFTAR SKEMA 


Jasa yang Diperankan Setiap Lingkungan ........... 
Potensi Bisnis Konservasi Berdasar pada Level dan 
Struktur Ekologi ........ on 
Hubungan Antara Pengusaha dengan Rumah 
TANGGA: Mete nn at an Ea na RN aa 
Faktor yang Mempengaruhi Peta Masa Depan ...... 
Perkembangan Pilihan Energi yang Akan Datang 

(Canton, 2006 dimodifikasi) ..................... 
Tren Masa Depan Dunia yang Harus Diantisipasi 
dalam Bisnis Konservasi (Canton, 2006) ............ 
Bisnis Konservasi dari Komoditas Jagung .......... 
Proses Terjadinya Pemanasan Global (Gunarso, 
DOOS) Mennitasi nb EA 
Peluang Bisnis Karbon ...........J..J. 
Perbedaan antara CDM dan VCM oo. 
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Ke- 
bijakan Pembangunan Pariwisata .................. 
Skema Pengelolaan Ekosistem Pendekatan Critical 
Mass Strategy Schreckenberg and Hadley (1991), 
Muul (1989) dalam (Joseph, 1995) ................... 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


xvii 


DAFTAR GAMBAR 


Gambar 4.6. Stakeholder dalam Perusahaan ...................... 98 
Gambar 4.8. Hubungan Matriks, Patches dan Koridor .......... 132 
Gambar 4.9. Pengolahan Limbah Cair ...........JJ..ooo. 161 
Gambar 4.10. Desain dan Peralatan ............... JJ... 162 
Gambar 4.11. Pengolahan IPAL ............. io. 163 
Gambar 4.12. Pengolahan Air Bersih ............. JJ... 163 
Gambar 4.13. Pengolahan Limbah Padat .............. JJ... 164 
Gambar 4.14. Pengolahan Sampah Pasar ...............J....... 164 
Gambar 4.15. Pola Pengelolaan Sampah ............J...i. 165 
Gambar 5.1. Rata-rata Deforestasi Hutan di Kalimantan ....... 200 
Gambar 5.2. Perkembangan Luas Kebun Kelapa Sawit ......... 201 


Gambar 5.3. Perkembangan Penutupan Hutan di Kalimantan .. 201 
Gambar 5.4. Beberapa Kondisi Ekosistem Obyek Wisata 
ATA «A01 sone entus san ian 206 


xvili 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Tabel 1.1 


Tabel 3.1. 
Tabel 3.2. 


Tabel 3.3. 


Tabel 4.1. 
Tabel 4.2. 
Tabel 4.3. 
Tabel 4.4. 
Tabel 4.5. 


Tabel 4.6. 


Tabel 4.7. 


Tabel 4.8. 


Tabel 4.9. 


DAFTAR TABEL 


Perkembangan Paradigma Pemanfaatan 
Sumberdaya Alam...........ook 
Ciri-ciri Wirausahawan .......J. 
Jenis Usaha Dicadangkan untuk Usaha 
Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dan 
sekaligus untuk Bisnis Konservasi ......... 
Jenis Usaha Dicadangkan untuk Usaha 
Kemitraan untuk Pengusaha Baru atau 
Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi 
untuk Bisnis Konservasi ...........J...... 
Kondisi Perekonomian Nasional Indonesia 
Struktur PDB Menurut Penggunaan (90) ... 
Jenis Tumbuhan yang Sudah Diidentifikasi 
Berkhasiat ............o 
Jenis Tanaman, Sifat dan Khasiat serta 
Kandungan Kimia ......Jok 
Luas Lahan, Produktivitas dan Produksi 
Padi antara Jawa dan Luar Jawa ............ 
Simulasi Model Pengelolaan Hutan Tradi- 
sional untuk Hasil Kayu di Tenggara 
(GEOISIA: 018 Nanga ena Ha aan Nana 
Banyaknya Karbon yang Terserap dari 
Udara di Craggy Mountain (Mg atau 
Megagram atau 1 tOn) .......i. 
Kandungan Karbon Tersimpan per Hektar 
dalam Berbagai Media di Amerika Serikat 

Kriteria Pengelolaan Hutan Berbasis Kon- 
servasi dengan Pendekatan Konservasi 
dalam Kehutanan Lanskap .................. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


46 


55 


62 
68 
68 
74 
75 


79 


111 


113 


114 


128 


xix 


Tabel 4.10. 


Tabel 4.11. 
Tabel 4.12. 


Tabel 4.13. 


Tabel 4.14. 
Tabel 4.15. 


Tabel. 7.1. 


Tabel 8.1. 


Tabel 8.2. 


Tabel 8.3. 


Tabel 8.4. 


Tabel 8.5. 


Tabel 8.6. 


Tabel 8.7. 


Tabel 8.8. 


Tabel 8.9. 


XX 


Berbagai Skenario Konservasi SDA dan 
Lingkungan Dari Berbagai Tipe Hutan ..... 
Inventarisasi Lanskap Ekologi ............ 

Perkiraan Pengamatan Persentase Daerah 
Alami dan Daerah Terbangun................. 
Konservasi Bahan Baku Tanaman yang 
Mengandung Pati atau Karbohidrat dan 
Tetes Menjadi Bioethanol ................... 
Analisis SWOT Kawasan Telaga Pengilon 
Tujuan Instruksional, Pokok Bahasan, 
Waktu Pembelajaran ..........oo.. 
Karakter Lembaga Partner Untuk Memilih 
Mitra 6405 tasi Senang hana aan ben iis Gun 
Perhitungan Analisis Kelayakan Finansial 
Proyek Pembangunan Ecolodge ............ 
Perhitungan Analisis Kelayakan Finansial 
Bisnis Rumah Makan Menu Organis ....... 
Perhitungan Kelayakan Finansial Pemba- 
ngunan Gedung untuk Pendidikan Kon- 
SETVASI ee wen ken ea wubta ken as heh AANG 
Perhitungan Kelayakan Finansial Pemba- 
ngunan Penangkaran  Hewan/Budidaya 
Hewan/Ikan oo. 
Perhitungan Kelayakan Finansial Pemba- 
ngunan Gedung Teater Konservasi Keane- 
karagaman Hayati ......... Joo. 
Perhitungan Kelayakan Finansial Pemba- 
ngunan Museum Lingkungan ............... 
Perhitungan Kelayakan Finansial Pemba- 
ngunan Rumah Hemat Energi/Energi 
DUTYA. na inna Tan Pena RB 
Perhitungan Kelayakan Finansial Pemba- 
ngunan Taman Pintar ........Jo. 
Kegiatan Usaha Bisnis Konservasi Wajib 
Menyusun AMDAL oo. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


129 
132 


133 


149 


176 


191 


240 


261 


263 


264 


266 


267 


269 


2170 


271 


213 


Bisnis Konservasi, Pendekatan Baru 
dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup 


BABI 
KONSEP DASAR BISNIS KONSERVASI 


1.1. DASAR-DASAR LANDASAN KONSEPTUAL 


Untuk pemahaman terhadap 2 (dua) kata yaitu: “Bisnis” dan 
“Konservasi”, perlu adanya uraian yang harus diberikan, karena 
adanya pengertian yang selama ini seolah-olah tidak dapat dipertemu- 
kan. Bisnis dipahami sangat bersifat ekonomi, sementara konservasi 
lebih diberikan pengertian yang bersifat proteksi. 

Padahal, saat ini telah berkembang konsep-konsep baru dalam 
pengertian ekonomi, seperti: green economy. Sementara, konservasi 
telah berkembang menjadi pemanfaatan yang bijak, yang harus 
dijamin tetap berfungsinya seluruh komponen dari sumberdaya alam 
dan lingkungan yang ada. 

Dalam mengembangkan bisnis konservasi perlu memahami 
berbagai prinsip dan konsep baru dalam konservasi. Ada 8 (delapan) 
aspek yang harus dipenuhi sebagai dasar atau landasan konseptual, 
yaitu: 

(Jl) Setiap sistem lingkungan, pada dasarnya, terdiri atas tiga 
subsistem. Ketiga subsistem lingkungan ini biasa disebut 
dengan A (Abiotic), B (Biotic), dan C (Culture). Dari setiap 
subsistem tersebut terdiri atas berbagai komponen. Pada setiap 
komponen ini dapat diketemukan banyak manfaat atau banyak 
fungsi. Fungsi ini dapat digolongkan ke dalam fungsi eko- 
logis, fungsi ekonomis dan fungsi sosial. Oleh karena begitu 
banyaknya fungsi, maka diperlukan adanya pendekatan agar 
tidak ada sesuatu fungsi yang hilang. Sebab boleh jadi antar 
fungsi tersebut dapat saling menghilangkan atau saling 
meniadakan. Untuk itu dapat dipergunakan pendekatan yang 


Konsep Dasar Bisnis Konservasi 1 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


2 


Jasa Habitat Makhluk Hidup/Hayati 


disebut dengan Critical Mass Strategy Management. Suatu pe- 
ngelolaan lingkungan yang dilakukan dengan cara melakukan 
optimasi, yaitu seluruh fungsi dapat dihadirkan dalam wadah 
lingkungan yang menampung semua manfaat yang dapat 
diperoleh (Basket of benefits). Gambaran fungsi/manfaat yang 
beraneka ragam dari lingkungan dapat digambarkan seperti 
Skema 1.1 berikut. 


Jasa Pariwisata 


Pariwisata 


a Lanskap, 
raha ena daya dukung, 


Ekowisata) Caya tampung 


Sandang, 
Habitat Hewan Pangan, Papan, 


Komunitas, 


Populasi, Pendekatan Obat-obatan 
Hadang : Critical Mass Strategy -— 
dalam pengelolaan 
lingkungan 
(Ekosistem) 


Perlindungan, Sx 


Pertumbuhan, Hydroorologis 
Berkembang 
biak 


Jasa Memenuhi Kebutuhan Fisik Manusia 


s 
n 
) 
- 
c 
5 
c 
s 
ks) 
s 
& 
3 
x 
2 
Hi 
s 
.a 
Fl 
2 
E 
5 
PF 
(Hi 
s 
2 
KJ 
an 
r3 
a 
- 
aj 
2 


Seleksi jenis 
unggul 


Inspirasi, Carbon (stock, 


Kearifan, 2 
Perlindungan seguestration), 


dan Budaya Op 


Jasa Penelitian, Ilmu Pengetahuan, Fiolosofi 
Posisi Setiap Jenis dalam Komunitas 


Skema 1.1 Jasa yang Diperankan Setiap Lingkungan (Joseph, 1995) 


Konsep Dasar Bisnis Konservasi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


2 


3) 


(3) 


5) 


Seluruh jasa yang dapat diperankan oleh lingkungan memiliki 
nilai ekonomi. Nilai ekonomi tercipta karena adanya transaksi, 
yaitu: bertemunya antara pihak yang membutuhkan sebagai 
pihak Permintaan (Demand) dan Pasok (Supply). Dalam bisnis 
konservasi ini, pihak pemasok adalah wirausahawan yang 
mendapatkan jasa dari alam (yang kadang perlu usaha 
eksploitasi, tetapi sebaiknya dicari upaya pemanfaatan yang 
tidak perlu mengeksploitasi). 

Pemanfaatan resources atau sumberdaya alam yang ada perlu 
dilakukan dengan memperhatikan fungsi habitat untuk hewan, 
demikian pula untuk tumbuhan dan manusia. Konsep daya 
dukung dan daya tampung menjadi landasan dasar untuk 
pengelolaan sumberdaya alam dalam lingkungan. 

Adanya perubahan paradigm pengelolaan lingkungan yaitu 
dari pendekatan protection ke conservation. Pendekatan ini 
tidak hanya untuk ekosistem, tetapi juga untuk setiap sumber- 
daya alam yang ada dalam ekosistem atau ada dalam ling- 
kungan. 

Setiap upaya untuk memanfaatkan komponen lingkungan 
dilakukan dengan memperhatikan 4 (empat) criteria dalam 
pembangunan berkelanjutan, yaitu: environmentally sound 
(berwawasan lingkungan), community empowerment (pember- 
dayaan masyarakat), prosperity approach (kesejahteraan ma- 
syarakat), dan culturally strengthening (memperkuat budaya). 

Pemanfaatan lingkungan dan sumberdaya yang ada di dalam- 
nya dengan menggunakan kaidah ecoefficiency atau mengam- 
bil sesedikit mungkin sumberdaya alam, apabila telah diambil 
harus diolah seefektif mungkin (ecoeffectiveness), dan diupa- 
yakan setiap limbah yang muncul diolah kembali (cradle to 
cradle), serta diupayakan tidak menghasilkan limbah (zero 
waste). Setiap limbah yang masih ada harus diupayakan agar 
menjadi sumberdaya alam untuk serangkaian proses produksi 
barang yang lain. Komoditas yang dihasilkan harus berkuali- 
tas, dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia yang 


Konsep Dasar Bisnis Konservasi 3 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


4 


6) 


esensial, prosesnya berantai hingga menghadirkan end product 

yang mahal harganya. 

Pengertian konservasi dan perkembangannya. 

Konservasi (Conservation) mempunyai makna berhati-hati 

(Echols and Shadily, 2009). Pengertian Conservation yang 

lain adalah: a state of harmony between man and the 

environment (dikembangkan dari definisi Owen, 1985). 

Pengertian lain yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

konservasi sumberdaya alam adalah pengelolaan sumberdaya 

alam tak terbarui untuk menjamin pemanfaatannya secara 

bijaksana dan sumberdaya alam yang terbarui untuk menjamin 

kesinambungan ketersediaannya, dengan tetap memelihara 

dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. 

Konservasi merupakan pendekatan untuk mengelola suatu 

sumberdaya alam, boleh memanfaatkannya tetapi tetap mem- 

berikan peluang yang sama (baik kuantitas maupun kualitas) 

kepada generasi yang akan datang. 

Di dalam pengertian ini juga terkandung pengertian bahwa 

manusia harus menjaga sumberdaya alam walaupun kebu- 

tuhan manusia selalu meningkat pada masa yang akan datang, 

terhadap kuantitas maupun kualitasnya. 

Menurut Owen (1985), praktik konservasi itu mengandung 7 

(tujuh) kriteria yang bersama-sama menghadirkan landasan 

dasar pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan. Ketujuh 

kriteria tersebut adalah: 

a) Preservation (Perlindungan), 

b) Restoration (Pemulihan), 

c) Beneficiation (Pemanfaatan yang bijaksana), 

d) Substitution (Penggantian bahan), 

e) Maximization (Maksimum dalam proses), 

f) Reduce (mengurangi), Reused (memanfaatkan kembali), 
dan Recycle (Mendaur ulang), dan Recovery (Memu- 
lihkan). 


Konsep Dasar Bisnis Konservasi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


(7) 


(8) 


g) Integration (Keterpaduan dalam memenuhi kebutuhan 
manusia dan makhluk hidup yang lainnya). 


Konsep Baru Membuka Peluang Bisnis Konservasi. 

Ada suatu pengertian yang harus dipahami dalam membuka 

peluang bisnis konservasi, adalah conservation creativity. Ada 

3 aspek penting dalam conservation creativity, yaitu: 

a) Landasannya adalah: Thinking for innovation of problems 
solving with conservation scientific and engineering 
(Techno, Bio and Socio) Approach. 

b) Perancangannya menggunakan konservasi kreatif, dengan 
dasar: Menurut Murray (2009) Design for living world by 3 
C (Community, Conservation and Creativity). 

c) Praktiknya adalah: Producing material from environment 
or ecosystem (raw material and others) of good guality 
with efficiency and affectivity (Knight, 2009). 


Hubungan Antara Bisnis Konservasi dan Pengelolaan SDA 

Bertanggung Jawab. 

Untuk merealisasi agar hubungan antara bisnis konservasi 

dengan pengelolaan sumberdaya alam yang bertanggung 

jawab, harus dilaksanakan sejak kebijakan ditetapkan. Kebija- 
kan ini mengandung 4 aspek yaitu: 

“ Sejauh mungkin dalam pengelolaan lingkungan dan pe- 
manfaatan komponen penyusunnya tidak terjadi konflik 
dengan masyarakat, utamanya masyarakat lokal. 

“ Posisikan masyarakat sebagai pihak yang dapat membantu 
dalam pengelolaan SDA dan Lingkungan. Sebab, masya- 
rakat telah memiliki pengalaman dan memiliki kearifan 
dalam pengelolaan lingkungan. 


Sementara itu, pada hakikatnya masyarakat adalah pangsa 
pasar produk yang dihasilkan dalam bisnis kreatif ini. Untuk 
ini harus dikondisikan: 


Konsep Dasar Bisnis Konservasi 5 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


